Alunan by randomtuna13 


Category: Stranger Things, 2016 
Genre: Angst, Friendship 

Language: Indonesian 

Status: Completed 

Published: 2016-10-04 23:40:31 
Updated: 2016-10-04 23:40:31 
Packaged: 2019-12-17 14:39:53 
Rating: K+ 

Chapters: 1 

Words: 227 

Publisher: www.fanfiction.net 
Summary: Mike tidak tahu kalau El bisa bernyanyi. {Implied Mike/ 
Eleven) 4#Octoberabble (Day 5 - Sad) 


Alunan 


Alunan 


disclaimer: 


Stranger Things © The Duffer Brothers, is original series of Netflix, 
Somewhere Beyond The Sea is a song by Frank Sinatra 


note: 


(#Octoberabble (Day 5 - Sad) 


Mike tidak tahu kalau El bisa bernyanyi. 


Ia hanya bisa membulatkan mata dan menatap dengan mulut 
terbuka, takjub pada gadis botak itu. 


"Somewhere beyond the sea..." Tangannya yang ramping, lincah 
mengetuk-ngetuk meja menyusun nada dan irama abstrak seiring 
bibirnya menyenandungkan lirik lagunya. "...somewhere waitin' for 
me..." 


Mike tahu lagu itu. Ibunya suka memutar lagu yang sama, setiap kali 
ada kesempatan. Dan ia juga tahu Nancy menyukainya meskipun 
tidak mau mengaku. Yang Mike tidak tahu adalah El juga 
menyukainya. Kelihatan dari wajahnya yang serius tapi santai. Ia 
tersenyum tanpa beban saat menyanyikan bait demi bait lagu itu 
sembari tangannya lincah menghasilkan ketukan-ketukan pengiring. 


"My lover stands on golden sand and watches the ships... that go sailin'..." 


Alunan itu mendadak terhenti. Gadis itu menatap Mike dengan 
senyum meminta maaf. Ada kesedihan tersirat di matanya. Apa yang 
salah, El? Ada apa? ingin Mike bertanya. Tapi sebelum kalimat itu 
keluar, matanya terbuka. 

Terbangun. 


Dan alunan lagu Frank Sinatra menembus pintu kamar. Mike 
mencengkeram piyamanya. Tak yakin perasaan menyakitkan apa 
yang membuat matanya mendadak terasa pedas. 


fin 


a/n: 


Jadi ini bukan songfic ya :) Lagunya Frank itu cuma buat 'dekorasi' 
doang :'3 huehehe 


Dan sekali lagi, octoberabble yang lengkap di AO3 ya :'D 


